Ny KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI z 
MF REPUBLIK INDONESIA | 
an 2023 


ML) 


Penulis Soffa M. Minna 
( Ilustrator Bhumi Arin 


W KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
0 


NP REPUBLIK INDONESIA 
2023 


PA 


Penulis Soffa M. Minna 
Ilustrator Bhumi Arin 


Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 
Dilindungi Undang-Undang. 


Penafian: Buku ini diperoleh dari hasil penyaringan buku dan naskah dari masyarakat dan disempurnakan 
oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata 
sesuai dengan amanat dalam UU No.3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaaholeh berbagai pihak 
di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan 
dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika 
kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis 


atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. 


Serbuk Ajaib Pila 


Penulis : Soffa M. Minna 
Penyelia : Supriyatno, Helga Kurnia, Yanuar Adi Sutrasno 
Illustrator : Bhumi Arin 


Editor Naskah : Randi Ramliyana 
Editor Visual : Titin Anggun Purbaningsih 


Desainer : Soffa M. Minna 


Penerbit 


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 


Dikeluarkan oleh 

Pusat Perbukuan 

Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 
https://buku.kemdikbud.go.id 


Cetakan pertama, 2023 
ISBN 978-623-118-707-9 
ISBN 978-623-118-708-6 (PDF) 


Isi buku ini menggunakan huruf Andika 18/26, SIL Open LIcense. 
vi, 26 him: 21 x 29,7 cm. 


Pesan Pak Kapus 


Hai, anak-anakku tersayang. 


Mari membaca dan temukan keajaiban dalam buku ini. 
Kalian akan menemukan petualangan seru yang akan 
mengajarkan banyak hal. 


Cerita yang asyik dan gambar yang indah membuat 
buku ini menarik untuk menjadi sahabat terbaik kalian. 


Yuk, ajak orang tua dan teman-teman membaca 
bersama. 


Selamat membaca. 


Pak Kapus (Kepala Pusat Perbukuan) 
Supriyatno, S.Pd., M.A 
196804051988121001 


Pesan Untuk Pembaca 


Halo, Teman-teman! 

Terima kasih sudah memilih buku ini untuk dibaca, ya. 
Di dalam buku ini, ada sesuatu yang bisa kalian temukan. 
Sesuatu itu bisa membuat bahagia. Hati akan merasa 
hangat dan penuh cinta. Siapakah mereka? 

Itu adalah Pila dan Poja. 

Kira-kira, bagaimana ya kisahnya? 

Yuk, buka lembar berikutnya untuk mulai mengenal 
mereka! Selamat membaca. 


Salam sehangat pelukan ibu. 


Daftar Isi 


Pesan Pak Kapus — iii 
Pesan Untuk Pembaca — iv 
Daftar Isi — v 
Pengenalan Tokoh — vi 
Serbuk Ajaib Pila — 1 
Fakta Unik — 22 


Profil Pelaku Perbukuan — 24 


Pengenalan Tokoh 


Poja si pohon 


jambu air. 


Pila si ulat 


jambu air. 


Di sebuah kebun, Poja si pohon jambu air 
bernyanyi riang. Suara merdunya membuat 
alam di sekitarnya ikut gembira. 


Pagi itu, angin musim kemarau berembus kencang. 
Wah, beberapa daun dan bunga Poja rontok! 


Brrr. 
Poja menggigil kedinginan. Di antara gerisik daun, Poja... 
mendengar teriakan. Suara siapa, ya? 


PT 
an 


Poja terkejut. Ada binatang kecil berwarna hijau jatuh 
tepat di dahannya. Ternyata itu adalah ulat hijau. 


Poja bingung harus melakukan apa. Dia terdiam cukup 
lama. Sampai akhirnya, Poja memutuskan untuk 
menyapanya. Rupanya, ulat itu bernama Dila. 


Pila senang berteman dengan Poja. Mereka 
bermain dan tertawa bersama. Petak umpet 


adalah permainan kesukaan Pila. Dia pandai 


bersembunyi. 


A an 


Tidak demikian dengan Poja. Tubuhnya 
besar. Tentu saja tidak bisa 
disembunyikan. Namun, Poja tetap mau 


menemani Pila bermain. 


Bermain membuat Pila lupa waktu. Dia belum makan 
apa pun sejak tadi. Sekarang perutnya sakit. Dia 
sangat lapar. Poja jadi cemas, tetapi tidak tahu 
harus berbuat apa. 


Dila melihat ke arah Poja. Dia ingin 
mengatakan sesuatu, tetapi takut. 
Oh, tidak! Perut Pila semakin sakit. 
Dengan hati-hati, dia membisikan sesuatu 
pada Poja. 


Makanan Pila adalah daun. Itu artinya, Poja harus 
memberikan daunnya untuk Pila makan. Poja 
menyayanginya. Dia tidak akan membiarkan Pila kelaparan. 


Pila sangat senang. Dia mulai memakan daun sedikit demi 
sedikit. Hingga akhirnya, daun-daun Poja berlubang di 
mana-mana. Pila makan banyak sekali. 


Suatu hari, Dila tidak maumakan. Dia juga tidak ingin bermain. 
Malam itu, Dila tidur lebih awal dari biasanya. 


Dila menyelimuti badannya dengan benang halus. Lama-lama, 


benang itu membungkus seluruh tubuhnya. Poja sudah terlelap. 
Dia tidak tahu, telah terjadi sesuati pada Dila. 


Poja merasa kesepian. Dila tidur sangat 
lama. Poja mencoba membangunkannya, 
tetapi dia tetap diam. 


Setiap hari, Poja menunggu Dila bangun. 
Hingga suatu ketika, kepompong Pila mulai 
terbuka. Poja senang sekali. 


Astaga! Poja hampir tidak mengenali Dila. Dia sedikit 
berbeda. Sekarang Pila memiliki sayap indah. Dia menari- 
"aa nari dengan sayap barunya. 


ea Poja senang bisa bermain dengan Dila lagi. Lihatlah! Dila 
membawa teman-temannya. Mereka menaburkan serbuk 
ajaib untuk Poja. 


Tara! 

Serbuk ajaib Pila bekerja dengan baik. Poja 
memiliki buah jambu air melimpah. Buah-buah itu 
akan dia bagikan untuk siapa saja. Wah, Poja 
memang baik hati! 


Fakta Unik 


Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang 
membantu penyerbukan tumbuhan berbunga sebelum 
menjadi buah. 

Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu ulat, 
kemudian kepompong, dan terakhir adalah kupu-kupu. 
Proses ini disebut dengan metamorfosis sempurna. 


Penulis 


Soffa M. Minna merupakan nama pena dari 
Goffa Marwiyyatul Minna. Ibu dari tiga anak 
ini adalah seorang penulis kelahiran 
Ponorogo, 20 Mei 1989, Saat ini dia 
sedang berproses menjadi penulis buku anak 
profesional. Sejak 2017, dia telah menulis 
beberapa buku solo serta puluhan buku 
antologi lainnya. Baginya, menulis cerita atau 
buku anak adalah ungkapan sayang dan 


cintanya pada anak-anak. Dia berharap, 


karya-karyanya bisa menjadi teman terbaik 


untuk pembacanya di mana pun berada. 


Illustrator 


Bhumi Arin memiliki arti nama tanah merah 
yang gembur. Ia adalah seorang Chef yang 
Juga berprofesi sebagai ilustrator. Karya- 
karyanya menyampaikan energi kehidupan di 
ekosistem alam terutama hutan. Ia juga 
mengadakan pameran berjudul Forrestarian 
tentang hutan-hutan di Indonesia. Bhumi Arin 
berharap karyanya dapat berperan untuk 
kebaikan Bumi. Berkarya seperti halnya 
menanam pohon yang kemudian bertumbuh. 


@bhumi.arin (Instagram). 


Editor Naskah 


Randi "Peppo" Ramliyana. Lelaki yang hobi 
berkain ini adalah seorang dosen bahasa 
Indonesia. Selain dosen, ia pun ceorang 
ilustrator, penulis buku, editor buku, editor 
visual, dan ahli bahasa pada beberapa kasus 
di persidangan. Saat ini, ia sedang 
menempuh kuliah S-3 Manajemen 
Pendidikan. Ia dapat ditemukan di akun 
media sosialnya Mpeppo.ran. 


Editor Visual 


Titin Purba yang Anggun. 

Anak api dengan semangat cahaya matahari 
yang lahir di bulan hujan. Saat ini 
menjalankan aksinya sebagai agen ceria di 
Pusat Perbukuan. Suka mengabadikan rasa 
dan suasana dalam gambar dan gambar- 
bergerak. Musik, lagu, dan tarian mengiringi 
langkahnya yana terbit di @tintangerine 
Ilnstagram). Yuk, sapa! 


